Dua Puluh Delapan Rasi Bintang Tiongkok ( — F/V Ë) Untuk 
Mencari Hari Baik 


Ivan Taniputera 
2 November 2012 


Terobati sudah kerinduan saya memiliki buku mengenai 28 rasi bintang Tiongkok yang salah satunya 
dipergunakan mencari hari baik. Akhirnya saya mendapatkan juga buku berjudul "Dji Tjap Pat Siu Toh 
(T+A E)" karya Tan Tjeng Tiauw, diterbitkan oleh G. Kolff & Co. Batavia, 1902. Dengan demikian 
buku ini telah berusia 110 tahun. 


Di dalamnya diuraikan perhitungan hari baik berdasarkan 28 rasi bintang (fii) yang disebut xiu dalam 
bahasa Mandari ini. Di dalamnya terdapat pula gambar dewa-dewa penguasa masing-masing xiu. 


Sebelumnya perlu dijelaskan terlebih dahulu apa saja 28 rasi bintang atau Xiu itu: 


1.ff (Jiio, Hokkian (H): Kak) 
2.Ju (Kang, H: Kong) 
3. EX (Di H: Tie) 

4.55 (Fang, H: Pong) 
5. (Xin, H: Sim) 
6.F& (Wei, H: Bhie) 
7. (Ji, H: Kie) 

8.21 (Dou, H; Tauw) 
9.#F (Nia, H: Gu) 
10.ZZ (Ni, H: Lie) 
11.8 (Xü, H: Hie) 
12.76. (Wei, H: Gwi) 
13.= (Shi, H: Sit) 


14.#£ (Bi, H: Pek) 
15.Z (Kui, H: Ke) 
16.# (Lou, H: Lo) 
17.8 (Wei, H: Whi) 
18.55 (Mio, H: Bauw) 
19.4 (Bi, H: Pit) 
20.# (Z1, H: Tjuij) 
21.& (Shen, H: Som) 
22. (Jing, H: Tjeng) 
23. 5 (Gui, H: Kui) 
24.49 (Liù, H: Liu) 
25. E (King, H: Seng) 
26.5% (Zhang, H: Tiang atau Thio) 
27.58 (Yi, H: Ek) 
28.16 (Zhën, H: Tjin) 


Berdasarkan metoda perhitungan ini, satu xiu menguasai satu hari secara bergiliran. 


Rasi-rasi bintang ini memiliki kemiripan dengan Nakshatra dalam astrologi India. Berikut ini adalah 
gambar peta langit perbandingan antara Xiu dan Nakshatra: 


r 


J) 9.Ashles 
$ 


# 26. Zhang 
Ui 


` 


BEM A 


p 
~ 


erangan Perbandingan antara Xiu dan Nakshatra 


ris ii menghubungkan 27 nakshatra Copyright Ivan Taniputera 
ris ` menghubungkan 28 xiu 


(T aa 
` NG wa 
g ñb š "pt, ` 


ie ° =. pani 
PN Pn 
NGA 


2 8, < Wakshdira ke-28 Abhiji 


12. Wei " 


u= 7 } 


4. Fang 


PN 
42 Shatabisha 


13. Hasta: 
` a 28. Zhen : 


. 19. Mula .A' Š 
re Z Í GsWei si), Ne 


Perbandingan antara Kiu dan Nakshatra 


erangan 


is ===== menghubungkan 27 nakshatra bab ton Tapin ara 
ë menghubungkan 28 xiu 


Pada buku tersebut diuraikan pula hari-hari yang dikuasai masing-masing xiu itu baik dan buruk bagi 
kegiatan apa saja. Sebagai contoh, mari kita ikuti xiu nomor satu yang disebut ffj (Jio atau Kak dalam 
bahasa Hokkian): 


Ka.1 

Bintang "Kak" bintang selamat. 
Suatu bintang berhasil amat, 
Dagang sawah beroleh nihmat, 
Anak mantu jadi terhormat. 


Ka.2 

Bikin jodo kerja mengawinken, 
Anak beruntung dapet di lahirken, 
Perkara examen jang di apalken, 
Ketemu raja tamba di pudjiken. 


Ka.3 

Melainken mengubur ada terlarang, 
Sipatnya apas di unjuk terang, 
Lamanya tiga tahon dateng menyerang, 
Penjakit samper cilakain orang. 


Ka.4 


Begitu pun bikin tanah kuburan, 
Kerja bong dengen ukuran, 
Sifatnya apas bawa onaran, 
Jiwa emaut bikin kepiran. 


Tegasnja: 
Baik buat berdagang, kerja sawah, kerja mengawinken, lamat tundangan, dan bikin ujian (examen). 


Sebagai penutup akan saya uraikan bagaimana menentukan xiu masing-masing hari 


Caranya tidaklah sulit, tetapi harus menghitung dengan teliti. Patokannya adalah tanggal 1 Januari 2010. 
Hitung ada berapa hari hingga sehari sebelum tanggal yang dimaksud, dan tambahkan dua. Bagi hasilnya 
dengan 28, dan sisanya adalah xiu hari tersebut. 


Sebagai contoh, hari ini tanggal 2 November 2012. Berarti dari tanggal 1 Januari 2010 hingga tanggal 1 
November 2012 telah ada 1036 hari, ditambah dua menjadi 1038. Lalu 1038 dibagi 2 hasilnya 37 sisa 2. 
Maka Xiu hari ini adalah xiu no-2, yakni Kang. 


Hitungnya adalah sebagai berikut, tahun 2010 ada 365 hari, 2011 ada 365 hari, 2012 hingga 1 November 
2012 ada 306 hari. Kalau dijumlah adalah 1036. Ingat 2012 adalah kabisat. Cukup mudah bukan? 


Buku yang ditulis dalam bahasa Melayu Tionghoa ini sangat cocok dimiliki mereka yang menggemari 
khususnya astrologi dan metafisika Tiongkok. Bagi yang berminat fotokopi silakan hubungi 0816658902. 


